Hakikat Nabi dan Rasul 


Merupakan hikmah Allah Ta’ala bahwa Dia mengutus seorang rasul dari 
kalangan mereka. Allah Ta’ala bertirman: {Dan Kami tidak mengutus 
sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada 
mereka} [QS. An Nahl:43] 


Dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh kaumnya agar mereka 
memahami ucapannya. Allah Ta’ala bertirman: {Kami tidak mengutus 
seorang 




